“BUSINESS PLAN” 


USAHA BUKU SEKOLAH DAN KITAB PESANTREN 


KOPERASI PONTREN DARUL MA'ARIF 


Jl. Kutacane — Blangkejeren Desa Lawe Mengkudu Kec. 
Ketambe Kab.Aceh Tenggara Provinsi Aceh 24652 
Telp/Hp: 082320247613 
Email: darul.maarif.mengkudu@gmail.com 


DAFTAR ISI 


HALAMAN 
I PENDAHULUAN 
A. LATAR BELAKANG 
B. TUJUAN DAN MANFAAT 
II INFORMASI PERUSAHAAN 
A. DATA PERUSAHAAN 
B. DATA PEMILIK PERUSAHAAN 
C. PRODUK DAN JASA 
D. VISI MISI 
a. Visi 
b. Misi 
E. DATA PERUSAHAAN 
F. STRUKTUR ORGANISASI PERUSAHAAN 
G. DENAH LOKASI PERUSAHAAN 
H. RUANGAN / TEMPAT 
I. WAKTU OPERASIONAL 
UI  ASPEK PASAR 
A. SASARAN DAN POTENSI PASAR 
B. STRATEGI PEMASARAN 
1. Strategi Bisnis usaha 
2. Upaya Pemasaran 
a. konsumen dalam memasarkan produk 
b. persaingan usaha penjualan 
c. penetapan harga produk 
I. Penentuan Harga 
II. Strategi Promosi 
d. Sistem Penjualan 
IV ASPEK PRODUKSI 
V ASPEK KEUANGAN 10 
A. Proyeksi Biaya 10 
B. Sumber Dana 10 
C. Proyeksi Penjualan 10 
VI ASPEK TEKNIS 11 
A. Tahap Persiapan 11 
B. Tahap Operasi 11 
VU KESIMPULAN 12 
VII PENUTUP 12 


nu RK RK DO YM YM 


SNN SARANA LILI LI IN UU 


KOPERASI PONTREN DARUL MA 'ARIF | darul.maarif.mengkuduagmail.com 


Il PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 


Kitab Dan Buku merupakan suatu sarana belajar yang sangat penting Dalam Menciptakan 
Santri dan Siswa Yang Literasi Karna Berpungsi Sebagai Sumber Informasi Ilmu 
Pengetahuan, Teknologi, Menghasilkan Karya dan pengembangan diri Santri dan Siswa, 
Kitab Dan Buku adalah pusat ilmu, pusat informasi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat 
Baik Dari Kalangan Pesantren Dan Sekolah Umum. Zaman semakin hari semakin maju dan 
canggih, maka di sini kehadiran buku semakin penting dan semakin dibutuhkan. Tanpa 
adanya buku-buku yang memadai maka masyarakat tersebut akan kekurangan informasi dan 
akan ketinggalan zaman. 


Untuk memajukan tingkat pendidikan dan meningkatkan wawasan masyarakat, maka perlu 
adanya sebuah Usaha Bisnis yang menyediakan Kitab Dan Buku yang 
dibutuhkan, Juga dengan pelayanan dan pendekatan yang dilakukan 
kepada konsumen diharapkan bisa menarik dan menumbuhkan rasa suka 
untuk baca Kitab/buku yang merupakan suatu hal yang sangat 
mendominasi di zaman yang semakin maju ini. 


Satu hal yang melatar belakangi Usaha ini adalah masih kurangnya Bahkan Nyaris Tidak 
Ada Toko Khususnya Kitab Kuning Untuk Kajian Pendidikan Pesantren di Kabupaten Aceh 
Tenggara ini. Kehadiran toko Kitab yang sekarang, dirasa terlalu jauh Bahkan Mesti 
Melintasi Antar Provinsi, nah dengan adanya toko buku/kitab ini, masyarakat tidak perlu 
jauh-jauh Lagi untuk mencari Kitab. Bagaimana masyarakat akan maju apabila di Aceh 
Tenggara ini tidak ada toko yang memadai dan mencukupi kebutuhan masyarakat akan 
Kitab Kuning Buku. Maka dari itu perlu adanya toko buku yang memadai dan bisa 
menyediakan berbagai macam Kitab Kuning Dan buku yang ada, sehingga masyarakat 
Kabupaten Aceh Tenggara tidak perlu direpotkan lagi untuk pergi ke Medan-Sumatra Utara. 
Maka Karna Itu kami pun memilih untuk Mengembangkan usaha toko Kitab Dan Buku di 
Kabupaten Aceh Tenggara ini, yang kami rasa sangat berpeluang karena Toko Kitab Di 
Kabupaten Aceh Tenggara Nyaris Tidak Ada Sama Sekali Dan Toko Buku Sekolah Juga 
masih sedikit, kami melihat Dalam Hal ini merupakan salah satu peluang yang Menjanjikan. 


B. Tujuan dan Manfaat 
Beberapa tujuan dan manfaat dari adanya Usaha Toko Kitab/Buku ini diantaranya adalah 
sebagai berikut : 


1. Menambah jumlah toko buku di Kabupaten Aceh Tenggara 

2. Tersedianya Pengembangan Usaha Toko Kitab/Buku yang dibutuhkan oleh masyarakat 
di sekitarnya Baik Dari Kalangan Pesantren Dan Sekolah Di Kabupaten Aceh Tenggara 
Menjadi toko buku yang mengerti kebutuhan konsumen. 

Menjadi toko buku yang akrab dan membuat nyaman konsumen. 

Menjadi toko buku yang menarik dan membuat konsumen tertarik. 

Tersedianya Di Pondok Pesantren Darul Ma'arif produk-produk atau jasa yang saling 


Ps 1 On Sa 


KOPERASI PONTREN DARUL MA 'ARIF | darul.maarif.mengkuduagmail.com 


menguatkan dan saling menutupi atas kemungkinan akan fluktuatif pembeli Seperti 
Usaha Jasa Fotocopy Dan Alat-Alat ATK, 

7. Pesantren Dan Masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara Dan Sekitarnya tidak 
mendapatkan kesulitan lagi untuk mendapatkan Kitab/buku yang diinginkan. 

8. Masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara menjadi tertarik terhadap Kitab/buku dan 
diharapkan akan menjadi rajin membaca Dan Minat Belajar. 


9. Pondok Pesantren Darul Ma” 


arif menjadi Pesantren yang Sejahtera dan Mandiri dalam 


mengelola Usaha bisnis sebagai sumber daya ekonomi yang kuat dan Optimal. 


10. Menciptakan Lapangan kerja, dan kesempatan berwirausaha bagi Pesantren Darul 
Ma'arif Dan masyarakat penganggur yang berada di daerah Kabupaten Aceh Tenggara. 


II. INFORMASI PERUSAHAAN 


A. Data Perusahaan 
Nama Perusahaan 
Alamat Perusahaan 


No. Telp. / Hp. 
Email Address 
Website 

Facebook 
Twitter/Insta/Lain 
NPWP 

Bentuk Perusahaan 
Bentuk Badan Usaha : 
Nomor SK. 
Unit Usaha 


Uraian Usaha 


: Koperasi Pontren Darul Ma'arif 
: Jl.Kutacane — Blangkejeren KM19 Desa Lawe Mengkudu 


Kec.Ketambe Kab.Aceh Tenggara Provinsi Aceh 


: 081359202770 


: darul.maarif.mengkudu @ gmail.com 
: www.pesantrendarulmaarif. blogspot.com 


: @pontrendarulmaarif 

: @DMengkudu 

: 02.704.901.4-107.000 

: Distributor eceran, Dan Jasa 


Badan Usaha Milik Pesantren (BUMP) 


:110/SK.YD.DARMA/I/2021. Tanggal 02 Januari 2021 
: Pengecer Kitab Pesantren,Buku Sekolah,Jasa Poto Copy, 


Pakaian Jadi, dan Kantin Pesantren. 


: Tempat Pembelian Buku Sekolah, Kitab Pesantren Dan 


Melayani jasa foto copy, penjilidan,Pengetikan dan 
laminating, penjualan alat tulis kantor, penjualan voucher 
isi ulang, jasa wartel,penjualan koran/majalah. 


B. Data Pemilik Perusahaan 


Nama Pemilik 
Alamat 


No. Telp. / Fax. 
Email Address 
Koordinat G. Maps 
NSPP 

Ditetapkan 
Istansi 

Pejabat 

Nomor 

Tanggal 

Masa Berlaku 
Nomor AHU 
No.Rekening Lbg 


: Pondok Pesantren Darul Ma'arif 
: Jl.Kutacane — Blangkejeren KM19 Desa Lawe Mengkudu 


Kec.Ketambe Kab.Aceh Tenggara Provinsi Aceh 24652 


: 081360987107 

: darul.maarif.mengkudu @ gmail.com 
13036748.4”N 9743 ”48.4”E 

: 510011020006 

: Jakarta 

: Kementerian Agama RI Direktorat Pendidikan Islam 
: Muhammad Ali Ramdhani 

: 3367 Tahun 2021 

:15 November 2021 

: Tanpa Batas 

: AHU-0019314.AH.01.04.Tahun 2020 
: 070 01.07.5000029-2 


KOPERASI PONTREN DARUL MA 'ARIF | darul.maarif.mengkuduagmail.com 


C. Produk Dan Jasa 
Produk Yang Dijual Adalah Kitab Pesantren Dan Buku Sekolah Serta Alat 
ATK. Kitab Dan Buku Yang Dijual Terdapat Beberapa Jenis Dan Jumlah Awal Buku 
Yang Akan Dijual Oleh Masing-Masing Jenis Diantaranya Adalah Sebagai Berikut: 
1) Kitab Pesantren Tingkat Ibtidaiyyah,Tajhizi,Al-Ula , 
2) Kitab Pesantren Tingkat Tsanawiyah, Wustho : 
3) Kitab Pesantren Tingkat “Aliyah, Ulya : 
4) Buku Pelajaran Tingkat,PAUD/TK, SD, SMP, Dan SMA, 
5) Lembar Kerja Siswa Dan Buku-Buku Latihan Soal, 
6) Buku Tentang Keagamaan, 
7) Buku Tentang Komputer, 
8) Novel dan sejarah, 
9) Buku Cerita Anak, 
10) Buku Yang Lain nya, 
11) Alat Alat Tulis Kantor (ATK) Dan Sekolah Serta Jasa Foto Copy 


Adapun Sumber Buku Yang Akan Kami Peroleh Itu Bersumber Dari Beberapa 
Penerbit Buku Dan Dari Beberapa Toko Buku Besar Di Kota Lain Seperti Di Kota 
Medan Dan Kediri Jawa Timur. Penerbit Kitab Dan Buku Yang Akan Dijadikan 
Sumber Produk Misalnya Gramedia, Elex Media Komputindo, Ganesha, Mizan, Dan 
Lain-Lain Yang Akan Difleksibelkan Sesuai Kebutuhan Dan Kualitas Kertas Dan 
Buku Yang Dihasilkan. 


D. Visi Dan Misi Perusahaan 
a) Visi 


“Mitra dan solusi bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan Kitab Dan Buku 
dengan memberikan pelayanan terbaik atas apa yang diinginkan masyarakat.” 


b) Misi 
1. Memberi pelayanan terbaik dalam menjawab kebutuhan Kitab Dan Buku. 
2. Menyediakan berbagai kebutuhan Kitab Dan Buku. 


3. Memberikan kualitas yang terbaik demi menjaga kepuasan pelanggan. 


E. Struktur Organisasi Perusahaan 

Usaha Bisnis Ekonomi Pesantren Darul Ma'arif tidak hanya berkecimpung 
dalam usaha menjual buku secara langsung ke konsumen seperti toko-toko buku 
lainnya. Toko ini juga berkecimpung dalam distribusi buku ke sekolah-sekolah, 
Jasa Poto copy Dan Jualan Alat ATK, jadi menambah beban kerja usaha ini. Maka 
usaha ini sangat memerlukan sistem manajemen yang handal dan rapih.Bantuan 
akan dikelola oleh Tim yang ditunjuk oleh Pimpinan Pondok Pesantren Darul 
Ma'arif dan akan bekerja memanfaatkan dan mempertanggungjawabkan bantuan 
Program Inkubasi Pontren kepada Pondok Pesantren Darul Ma'arif, Adapun 


KOPERASI PONTREN DARUL MA 'ARIF | darul.maarif.mengkuduagmail.com 


jumlah tim/panitia yang akan mengelola bantuan ini sebanyak 6 orang dengan 
susunan sebagai berikut: 

l. 1 (satu) Orang Ketua 

2. 1 (satu) Orang Sekretaris 

3. 1 (satu) Orang Bendahara 

4. 3 (Tiga) Orang Anggota Dan Seksi-seksi sebanyak yang dibutuhkan. 


Manager Umum/Ketua : Mhd. Thahir,S.Pd 
Sekretaris : Tgk.Sahrudin Hadi 
Bendahara : Hafizatul Kubra,S.Pd 


Bag.Manager Teknis dan Produksi: Ahliga 
BagManager Administrasi & SDM: Mulia Winanda 


Bag.Pemasaran : Bukhari 


Manajer Umum 


Bag. Pemasaran Bag. Teknis dan Bendahara Bag.Adm & 
Produksi SDM 


Suplier 
Promosi Pena Produk Kasir Recruitment 
Penjualan Persedian Barang Pembukuan/ Pengawasan SDM 


Distribusi Akuntansi Reward 


Layanan 
Penanganan 


Masalah Produk 


F. Denah Lokasi Perusahaan 


Lokasi kegiatan adalah sebagaimana domisili lembaga yaitu Jl. Kutacane- 
blangkejeren Dusun Sepakat Desa Lawe Mengkudu Kecamatan Ketambe Kabupaten 
Aceh tenggara Provinsi Aceh, Kode Pos 24652. 

Lokasi yang dipilih merupakan lokasi yang cukup strategis, karena Masih Satu 


Komplek Dengan Pondok Pesantren Darul Ma'arif. Disamping itu, lokasi berada 


di jalan utama tepatnya jalan provinsi yang sering dilalui oleh masyarakat sekitar. 


KOPERASI PONTREN DARUL MA 'ARIF | darul.maarif.mengkuduagmail.com je 


1. 


mua 
' “' v ! 


G. Ruangan / Tempat 


Ruangan / Tempat yang dibutuhkan pada awal membuka usaha ini tidak 
terlalu luas dan juga tidak terlalu sempit, yakni 1 ruangan ukuran 10 mx 8 m. 


H. Waktu Operasional 


Waktu untuk melakukan pelayanan usaha ini dibuka dari pukul. 08.30 
WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB. 
ASPEK PASAR 


A. Sasaran dan Potensi Pasar 


Sasaran yang akan dituju adalah Pondok Pesantren, Sekolah, Santri, Siswa, Dan 
masyarakat yang sedang membutuhkan barang ataupun pelayanan mengenai Kitab 
Dan Buku. Dilihat dari banyaknya kebutuhan akan Kitab Dan Buku, memberikan 
potensi lebih bagi usaha ini. 


B. Strategi Pemasaran 


1. Strategi bisnis Usaha 
Adapun Strategi bisnis Usaha yang Akan Di Lakukan Di Koperasi Pondok 

Pesantren Darul Ma'arif Sebagai Berikut : 

oUsaha Buku Sekolah Belum adanya usaha serupa yang dijual di sekitar komplek 
tersebut. 

o Karna Belum adanya usaha serupa yang dijual di Kabupaten Aceh Tenggara, 
Bukankah ini merupakan salah satu peluang yang Besar. 

oUsaha Bisnis dengan Menjual Buku dan Penjualan produk-produk atau jasa yang 
saling menguatkan dan saling menutupi atas kemungkinan akan fluktuatif pembeli 
Sperti Jasa Foto Copy, stop book shopping, printing, software building & designing 

o Kitab Dan Buku dan foto copy Di Butuhkan setiap saat, Artinya Tidak mengenal 
adanya musim. 


KOPERASI PONTREN DARUL MA 'ARIF | darul.maarif.mengkuduagmail.com 


o Usaha Bisnis Kitab Dan Buku diberlakukan Dengan Peng-Iklanan di internet, 
majalah (majalah wildan gratis), e-mail dan melalui milist, maupun direct marketing 
berupa penyebaran brosur. 

oUsaha Bisnis Kitab Dan Buku Bekerja sama Dengan Pesantren-pesantren dan 
sekolah Mulai Lembaga Setingkap Paud/TK, SD,SMP,SMA Dan Perguruan Tinggi 
Yang Ada di Kabupaten Aceh Tenggara. 

o Tempat yang Tepat dan setrategis Karna Usaha Ini Masih Satu Kompleks Dengan 
Pondok Pesantren Darul Ma'arif, dan Tidak Adanya toko Khusus Kitab Kuning 
Untuk Kajian Pendidikan Pesantren di Aceh Tenggara ini. Kehadiran toko Kitab yang 
sekarang, dirasa terlalu jauh Bahkan Mesti Melintasi Antar Provinsi, nah dengan 
adanya Usaha Bisnis buku ini, santri dan masyarakat tidak perlu jauh-jauh Lagi untuk 
mencari Kitab. 

oPenjualan dilakukan di dunia virtual maupun dunia offline (sebenarnya). 

oPembelian produk dari supplier bisa on demand (atas permintaan) dan bayar mundur. 

o Target market tidak hanya terhadap local ( Aceh Tenggara, Gayo Lues Dan Aceh 
Tengah Tetapi Target Keseluruh Kabupaten Yang ada Di Provinsi Aceh) 


2. Upaya Pemasaran 
A. Konsumen Dalam Memasarkan Produk, Karena Bidang Usaha Yang 
Dilakukan Adalah Penjualan Langsung Ke Konsumen Dan Penjualan Secara 
Tidak Langsung, Maka Konsumen Yang Dituju Berbeda. Konsumen Yang 
Dituju Untuk Penjualan Langsung Ke Konsumen Adalah Para Pelajar Semua 
Tingkatan, Mahasiswa, Dan Masyarakat Umum. Sedangkan Untuk Penjualan 
Secara Tidak Langsung, Konsumen Yang Dituju Adalah Pesantren Dan 
Sekolah-Sekolah PAUD/TK SD, SMP, Dan SMA/SMK dengan cara 
bekerjasama. 


B. Persaingan Usaha Penjualan Di Kabupaten Aceh Tenggara Masih 
Terlihat Belum Begitu Ramai khususnya toko buku, Tapi Memang Ada Toko- 
Toko Buku Yang Sudah Berdiri. Tapi Kondisi Persaingan Antar Toko Buku Di 
Kabupaten Aceh Tenggara Tidaklah Begitu Dipermasalahkan, Karena 
Jumlahnya Masih Sedikit Dan Tempatnya Juga Sangat Jauh. Sedangkan 
Untuk Kitab Pesntren ( Kitab Kuning ) Bahkan Tidak Ada,sehingga Ada 
Kesempatan Besar Untuk Sukses. 


Cc. Penetapan Harga Produk Penetapan Harga Kitab Dan Buku, Tergantung 
Dari Harga Dari Harga Yang Diberikan Oleh Produsen. Dalam Menetapkan Harga 
Kitab Dan Buku, Akan Dibandingkan Dengan Harga Di Jatim,Medan Dan 

Kota Kota Besar, Sehingga Bisa Tahu Harga Yang Seharusnya diberikan Untuk 
Sebuah Buku dan kitab. Tapi Hal Yang Paling Utama Adalah Bagaimana Harga 
Buku Tersebut Bisa Memberikan Keuntungan Yang Lumayan Besar Tapi 

Harga Tidak Terlalu Tinggi. Cara Menetapkan Harga Produk Suatu Buku 

Adalah Dengan Cara Sebagai Berikut: 


I. Penentuan Harga 


KOPERASI PONTREN DARUL MA 'ARIF | darul.maarif.mengkuduagmail.com Bg 


Dilakukan Dengan Menekan Harga Kitab/Buku Tersebut, Biaya 
Transportasi Dan Konsumsi Akan Ditekan Seminimal Mungkin, Dengan 
Pembelian Kitab/Buku Berjangka Dan Sesuai Pesanan Konsumen. Di Sini, Saya 
Mengusahakan Untuk Memberikan Harga Lebih Murah Dibanding Harga 
Buku Yang Ada Di Kabupaten Aceh Tenggara Sendiri Walaupun Selisih 
Perbedaanya Sangat Tipis. 

TI. Strategi Promosi 

strategi Promosi Sangatlah Penting, agar Usaha Bisnis Ini Bisa Diterima 
Dan Dikenal Oleh Banyak Orang, Sehingga Banyak Pelanggan Yang Tahu Dan 
Tertarik Membeli Dan Akhirnya Membuat Keuntungan Besar Bagi Usaha 
Bisnis Pesantren, Maka Dilakukan Strategi Dalam Mempromosikan Usaha 
Bisnis Itu Sendiri Dan Kitab/Buku Yang Dijual. Diantara Strateginya Adalah 
Sebagai Berikut: 

1) Promosi Yang Dilakukan Saat Pertama kali Adalah Dengan 
Memberikan Diskon Selama Satu Minggu Sebesar 1090 Dan Disebarkan Iklan 
Tengatang Usaha Bisnis Buku Tersebut Ke Setiap Sekolah-Sekolah Dan Tempat- 
Tempat Yang Ramai Di Kabupaten Aceh Tenggara Dan Sekitarnya. 

2) Promosi Yang Kedua Adalah Dengan Langsung Menawari Pihak 
Sekolah Ketika Waktu Sebelum Ajaran Baru (Personal Selling). Dari Usaha 
Bisnis Ada Yang Bertidak Sebagai Salesman Yang Menawarkan Buku-Buku 
Pelajaran Dan Buku-Buku Soal (LKS) Yang Terbaru Dan Terbaik Dengan 
Menyediakan Berbagai Pilihan Buku-Buku Yang Berkualiatas. 

3) Promosi Di Tempat Usaha Bisnis Langsung, Yaitu Dengan 
Menempelkan Poster Buku-Buku Terbaru. 

4) Promosi Buku Yang Tidak Ada Di Toko Buku, Dengan Memberikan 
Data Buku-Buku Yang Dijual Produsen Melalui Komputer Dan Booklet Yang 
Sumbernya Dari Internet Dan Dari Penerbit Langsung. 

D. Sistem Penjualan 

1) Sistem Penjualan Langsung, Yaitu Dari Tempat Usaha Bisnis Langsung 

Menjual Buku Yang Sudah Tersedia. 

2) Sistem Pemesanan Buku, Yaitu Apabila Buku Yang Diinginkan 
Konsumen Tidak Ada Dan Ada Di Daftar Buku Di Komputer Ataupun Di 
Booklet, Maka Konsumen Bisa Memesan Dengan Memberikan Uang Muka 
Lebih Dulu Dan Dalam Jangka Waktu Tertentu Barang Akan Tersedia Karena 
Menunggu Untuk Mendapatkan Pesanan Yang Lebih Banyak Lagi Jumlahnya 
Untuk Menimalisir Biaya Transportasi. 

3) Sistem Penjualan Semi Langsung, Yaitu Ke Pihak Pesantren Dan 
Sekolah-Sekolah Yang Bersangkutan Dengan Pembayaran Di Akhir. 

4) Sistem Tabung Kitab/Buku, Yaitu Memberikan Pelayanan Simpan 
Uang Dimana Uang Tersebut Disimpan/Ditabung Itu Khusus Untuk Membeli 
Buku Yang Diinginkan Konsumen. 


KOPERASI PONTREN DARUL MA 'ARIF | darul.maarif.mengkuduagmail.com 0) 


IV. ASPEK PRODUKSI 


segi produk yang Proses produksi yang kami jalankan dalam perusahaan 
Koperasi Pontren ini dapat dilihat pada bagan berikut : 


. Data barang, Laporan ng 
supplier harga, jumlah keseluruhan Pemilik 


Bagian 
penjualan 


Laporan penjulan 
barang supplier 


Bukti Transaksi 


Customer 


V.  ASPEK KEUANGAN 
A. Proyeksi Biaya 
Keuangan 


Simulasi Biaya Dan Pendapatan Usaha Buku Dan Kitab 
Koperasi Pontren Darul Ma'arif 


Harga Harga Di 
Beli Jual 
No Keterangan Jumlah Perbuku | Perbuku 
(Rp) (Rp) 
Persedian Kitab Pesantren 11.600 eks | 80.000.000 | 50.000 70.000 | Rp-112.000.000 
II | Persedian Buku Sekolah 11000 eks | 60.000.000 | 60.000 80.000 Rp.80.000.000 
II | Beban-Beban 6.000.000 


SUMBER DANA 


Maen aa MM Pes “5 


Pinjaman/Invesment 80.000.000 
Jumlah Modal 146.000.000 


Harga Jual Rp.192.000.000 


B. Sumber Dana 


Pembiayaan awal Sebahgian Kecil digunakan adalah untuk memenuhi 
beban-beban awalusaha. Dan sebagai perencanaan selanjutnya, sumber dana yang 
akan digunakan adalah : 

" 45,146 bersumber dari Dana Sendiri (Modal) 


" 54,990 bersumber dari Pinjaman/Investment 


KOPERASI PONTREN DARUL MA 'ARIF | darul.maarif.mengkuduagmail.com 


VI. 


C. Proyeksi Penjualan 
Berdasarkan proyeksi penerimaan dan pengeluaran dana (kas), dapat 


diinformasikan jumlah pengembalian dana : 


» Penerimaan Penjualan : Rp. 192.000.000,- 

" Beban-Beban : Rp. 6.000.000,- 

» Persediaan Barang : Rp. 140.000.000, - 
» Penerimaan Kotor : Rp. 46.000.000,- 
» Penerimaan Bersih : Rp.40.000.000,- 


» Kesimpulannya Dengan Persedian Barang Senilai 146.000.000 Dengan 
Jumlah Buku Hanya 2.600 Eks, Keuntungan Bersih Di dapatkan adalah 
40.000.000,- Bayangkan Kalau jumlah Buku 10.000 Eksampler. 


ASPEK TEKNIS 


A. Tahap Persiapan 
Sebelum pada pelaksanaan usaha, ada beberapa hal yang perlu 
diperhatikan, yaitu mengenai persiapan. Adapun beberapa hal tersebut 


diantaranya : 

1. Persiapan Awal (Strategi), 
v“ Lokasi 
v SDM 
v“ Produk 


2. Promosi dan Marketing. 


Min 
Uraian Pekerjaan 


TI NI IVI VI VI 
Perencanaan dan Strategi 


Persiapan Awal 1111 
Promosi  j (.—Jman 
Marketing TI BAN ND DG 


B. Tahap Operasi 


Setelah melakukan persiapan sebelumnya, selanjutnya dilakukan tahap 
operasional. Yang akan dilaksanakan setiap hari setelah awal pembukaan. 


Adapun operasi yang dilaksanakan diantaranya : 
1. Operasi Produksi 


“ Pembelian barang dari supplier 
“ Penjualan barang kepada konsumen 
2. Waktu Operasi 
“ Buka setiap hari, Pukul. 08.30-21.00 WIB. (kecuali libur nasional) 


: Rp. 


KOPERASI PONTREN DARUL MA 'ARIF | darul.maarif.mengkuduagmail.com 


VII. LAMPIRAN — LAMPIRAN 


Alamat Pondok Pesantren 


Pimpinan/ Kyai 

Jumlah Guru 

Jumlah Santri 

Koordinat Google Maps 
No. Telpon Lembaga 
No. Telpon/HP Pimpinan 


:J1l. Kutacane-Blangkejeren Km19. Desa Lawe Mengkudu Kec. 


Ketambe Kab. Aceh Tenggara Provinsi Aceh 


: Tgk.Abu Kasim B,S.Pd.I 
: 24 Orang 

:132 Orang 

1 303648.4”N 97043”48.4”E 
: 081359202770 

: 081360987107 


E-mail dan : darul. maarif. mengkudu @ gmail.com 
Website : www.pesantrendarulmaarif. blogspot.com 
Facebook : @pontrendarulmaarif 
Twitter/Instagram/Lain : @DMengkudu 
a. Surat Pengesahan Badan Hukum dari Kementerian Hukum dan HAM 
Nomor :01-. 
Tanggal :16 Oktober 2020 
Notaris : SARLINA WATI,S.H 
Nomor AHU : AHU-0019314.AH.01.04.Tahun 2020 
No. NPWP : 02.704.901.4-107.000 
Menerima Thalabah : 2002 
Status Kepemilikan : (Milik Yayasan) 
Nama Yayasan : (Yayasan Dayah Darul Maarif) 
Status Kepemilikan : (SHM) 


b. Keputusan Kepala Kementerian Agama 


Perihal 
NSPP 
Ditetapkan 
Istansi 
Pejabat 
Nomor 
Tanggal 
Masa Berlaku 
No. Rekening Lembaga : 
NPWP 


Visi Lembaga 


Misi Lembaga 


: Penetapan Pembaharuan Piagam Statistik Pesantren Darul Ma'arif 
: 510011020006 

: Jakarta 

: Kementerian Agama RI Direktorat Pendidikan Islam 

: Muhammad Ali Ramdhani 

: 3367 Tahun 2021 

: 15 November 2021 

: Tanpa Batas 


070 01.07.5000029-2 


: 02.704.901.4-107.000 


: “ Menjadi Pusat Pendidikan Dayah Yang Bernuansakan Ahlussunnah 


Waljama'ah Dalam Melahirkan Generasi Yang Pintar Dan Ber-akhlagul 
Karimah Serta dapat Beradaftasi Dengan Perkembangan Zaman “ 


: 1. Menyelenggarakan System Manajemen Pendidikan Dayah Secara Boarding 


School Dan Membina Keshalehan Dengan Ilmu,Iman Dan Amalan Serta 
Menanamkan Sikap disiplin Dan Tertib Serta Memotivikasi Skill Dan Life 
Skill. 

2. Menyelenggarakan Pendidikan Formal Yang Bekerja Sama Dengan 
Kemdikbud Dan Kemenag R.I 

3. Menerapkan Syari'at Berlandaskan Al-gur'an, Hadist, ijjma' Dan Oias Serta 
Menguatkan Dinul Islam dengan memahami Kitab — Kitab Turast para 
ulama' Shalafus Shalih. 


“anng AYH P— 


KOPERASI PONTREN DARUL MA 'ARIF | darul.maarif.mengkuduagmail.com 


Foto Tempat Usaha 


Toni USAHA 'BUKU, DAN KITAB PESANTREN PROTO COP 3 
BENANG BUSANA DAN KANTIN . 


# JL KUTACANE - Peng DESA LAWE MENGKUDU KE KETAN NB 


———- 


Foto Kegiatan dan Produk 


KOPERASI PONTREN DARUL MA 'ARIF | darul.maarif.mengkuduagmail.com 


p 
KOPERASI PONTREN DARUL MA 'ARIF | darul.maarif.mengkuduagmail.com 


 — 


Wu TN BUKU, DAN TITAB PESANTI 
SAN BUSANATDAN KANTIN 


: JL, KUTACANE - Pe NE DESA LAWE MENGKUDU KE KETAW 


KOPERASI PONTREN DARUL MA ARIF | darul.maarif.mengkuduagmail.com 


VIII. KESIMPULAN 


Berdasarkan analisa dan pemaparan usaha ini maka dapat kami simpulkan sebagai 
berikut: 


e Usaha Buku Dan Kitab Di Koperasi Pontren Darul Ma'arif memiliki potensi usaha 
yang cukup menjanjikan, 


# Usaha Buku Dan Kitab Di Koperasi Pontren Darul Ma'arif dikelola oleh SDM 
yang berkualitas, 


e Usaha Buku Dan Kitab Di Koperasi Pontren Darul Ma'arif memiliki tujuan 
yang sangat jelas, layak dan memiliki prospekyang baik. 


IX. PENUTUP 


a. Usaha ini manajemennya sangat sederhana, dan tidak perlu pengetahuan khusus, 
yang penting harus dapat mencari nilai tambah dibanding pesaing. (jika ada ) 

b. Mengingat ini Saingan Penyedia Buku Pelajaran Sekolah Yang Lain Masih Kecil 
Dan Jika Penyedia Usaha Kitab Pesantren Masih Belum Ada Di Kabupaten Aceh 
Tenggara, maka perlu dipertimbangkan pesaing yang nantinya akan muncul, untuk 
itu perlu kreatifitas dalam pengembangan usaha dan pelayanan yang prima kepada 
pelanggan supaya tidak berpaling. 

c. Saran, bila usaha sudah berkembang perlu juga buka cabang untuk mendiversifikasi 
risiko dan usaha. 

Demikian proposal “Business Plan : Usaha Kitab Dan Buku”, kami sampaikan 
terimakasih. 


KOPERASI PONTREN DARUL MA 'ARIF | darul.maarif.mengkuduagmail.com 


